Carpe diem 

Petiklah hari (ini). Kalimat lengkapnya adalah: carpe diem, quam minimum credula postero yang 
artinya ialah: "petiklah hari, dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok.". Kutipan dari 

karya Horatius Carminum 1:9:8. 

Maksudnya ialah orang dianjurkan untuk hidup dari hari ke hari. 

Carpe noctum 

Tangkaplah malam. 

Carthago delenda est 

Kartago harus dihancurkan. Kalimat yang diucapkan oleh Senator Marcus Cato ini menegaskan 
bahwa bila Republik Romawi ingin mengukuhkan kekuasaannya di laut Tengah, maka Kartago, ibu 
kota Funisia, harus dihancurkan. Rencana ini akhirnya terwujud pada tahun 149 SM dalam Perang 

Ketiga Punik. 

Casus belli 

Aksi atau insiden yang memicu peperangan. 

Ceteris paribus 

dengan hal-hal lainnya tetap sama. Dalam ilmu ekonomi, istilah ceteris paribus seringkali digunakan, 
yaitu sebagai suatu asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai 

anggapan ekonomi. 

Cibi condimentum est fames 

Rasa lapar adalah bumbu setiap hidangan. Maksudnya ialah bagi orang lapar, semua makanan 

rasanya enak. 

Civis romanum sum 

Saya adalah seorang warga Romawi. Kutipan dari karya (Cicero), Orationes in Verrum 11.5:147 

Cogito ergo sum 

Aku berpikir maka aku ada. Ungkapan yang diutarakan oleh Descartes, sang filsuf ternama 
dari Perancis. Maksudnya kalimat ini keberadaan (eksistensi) bisa dibuktikan dengan fakta bahwa 
seseorang berpikir dan menjadi dasar pemikiran aliran Rasionalisme 

Concordia civium murus urbium 

Kesatuan warga adalah tembok kota. Maksudnya rasa persatuan antara warga, adalah alat 
pertahanan yang terbaik untuk dalam mempertahankan sebuah kota. 

Consuetudinis vis magna est 

Pengaruh sebuah kebiasaan sungguh luar biasa. 


Consuetudo altera natura est 

Kebiasaan adalah kodrat kedua. 



Contraria contrariis curantur 

Obat yang menyembuhkan 

Contra vim mortis non est medicamen in hortis 

Tidak ada obat di kebun yang dapat menanggulangi kekuatan kematian. Maksudnya tak ada obat 

untuk kematian. 

Corruptissima re publica plurimae leges 

Semakin korup sebuah republik, semakin banyak undang-undang. 

Credo ergo sum 

" aku percaya maka aku ada Ungkapan dari Newberg dan Waldman. Maksudnya aku percaya 
bahwa anda percaya pada diri sendiri, dunia menjadi milikmu. 

Credo quia absurdum 

Say a percaya karena mustahil. 

Cuius regio, eius religio 

Siapa memerintah, agamanya dianut. Hal ini merupakan sebuah hak istimewa raja yang ditetapkan 

pada Perdamaian Augsburg, 1555. 

Cuiusvis hominis est errare 

Setiap orang bisa berbuat salah. Kutipan dari karya Cicero, Philippica XII, 5 

Cura te ipsum 

Urusi dirimu sendiri! 

Cura, ut valeas! 

Berusahalah agar kau berhasil! 



